@ Pengolahan dan Pelaporan 
Hasil Asesmen 


Ringkasan Bab 


Pengolahan Hasil Asesmen 


Pelaporan Hasil belajar 


A. Pengolahan Hasil Asesmen 


Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif 
terhadap hasil asesmen. Hasil asesmen untuk setiap Tujuan Pembelajaran diperoleh melalui data 
kualitatif (hasil amatan atau rubrik) maupun data kuantitatif (berupa angka). Data-data ini diperoleh 
dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan 
pembelajaran, baik pada capaian pembelajaran di akhir fase, maupun tujuan-tujuan pembelajaran 


turunannya. 


1. Mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan 


pembelajaran 


Asesmen sumatif dilaksanakan secara 
periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan 
pembelajaran. Hasil asesmen perlu diolah 
menjadi capaian dari tujuan pembelajaran 
setiap peserta didik. Pendidik dapat 
menggunakan data kualitatif sebagai hasil 
asesmen tujuan pemeblajaran peserta didik. 
Namun, dapat juga menggunakan data 
kuantitaif dan mendsikripsikannya secara 
kualitatif. Pendidik diberi keleluasaan untuk 
mengolah data kuantitatif, baik secara rerata 
maupun proporsional. 


Contoh: 

Pendidik telah melaksanakan asesmen untuk 
salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran 
IPAS Fase C: Menyelidiki ragam sumber energi 


yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar, 
dengan indikator terdiri atas: 1) mampu 
menguraikan manfaat sumber energi; dan 

2) mampu melakukan pengamatan sesuai 
prosedur. Indikator 1 menggunakan teknik 

tes tertulis pilihan ganda atau essay, indikator 
2 menggunakan unjuk kerja. Hasil asesmen 
sumatif peserta didik dipetakan ke dalam 4 
kualitas, yaitu: 1) perlu bimbingan, 2) cukup, 3) 
baik, dan 4) sangat baik. Pendidik juga dapat 
menentukan angka kuantitatif pada setiap 
kualitas yang disajikan, misalnya untuk kriteria 
perlu bimbingan antara 0-60, kriteria cukup 
antara 61-70, kriteria baik antara 71-80, dan 
sangat antara 81-100.Maka rubrik penilaiannya 
dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 


Tabel 5.1. Rubrik tujuan pembelajaran: Menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan 


sekitar 
Bukti (evidence) Perlu Cukup Baik Sangat Baik 
Tujuan Bimbingan 
Pembelajaran (0 - 60) (61 - 70) (71 - 80) (81 - 100) 


Mampu Belum mampu Menguraikan Menguraikan Menguraikan 
menguraikan menguraikan 1 contoh 2 contoh lebih dari 
manfaat manfaat manfaat manfaat 2 contoh 
sumber energi sumber energi sumber energi sumber energi manfaat 


sumber energi 


Mampu Memerlukan Melakukan Melakukan Mampu 
melakukan bimbingan prosedur prosedur mengarahkan 
pengamatan dalam pengamatan pengamatan teman yang 
sesuai melakukan secara mandiri, secara mandiri lain dalam 
prosedur prosedur namun masih dengan tepat melakukan 
pengamatan ditemukan prosedur 
1 atau 2 kali pengamatan 
kesalahan 


Berdasarkan hasil asesmen pilihan ganda/ 
esai untuk indikator 1 dan uniuk keria untuk 
indikator 2 yang telah dilaksanakan pendidik, 
untuk pengolahan hasil asesmen tujuan 
pembelajaran dapat disajikan seperti dalam 
tabel berikut ini. 


Pendidik menentukan kriteria ketercapaian 
tujuan pembelajaran pada kualitas yang 
diyakininya, misalkan pada kualitas cukup, 
peserta didik dianggap telah mencapai kriteria 
ketercapaian kompetensi. 


Tabel 5.1. Hasil asesmen tujuan pembelajaran: Menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di 
lingkungan sekitar 


Kualitas 
Mö Kualitas Bukti Kualitas Bukti Besiripsi Nilai 
(evidence) 1 (evidence) 
Indikator 2 
Amar Baik (75) Cukup (69) Mampu menguraikan 2 contoh manfaat 72 
sumber energi dan dapat melakukan 
prosedur pengamatan secara mandiri 
meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali 
kesalahan 
Badu Perlu Cukup (63) Belum mampu menguraikan manfaat (59)* 
bimbingan sumber energi tetapi dapat melakukan 
(55) prosedur pengamatan secara mandiri 
meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali 
kesalahan 


Kualitas 


Kualitas Bukti Kualitas Bukti 


Nama (evidence) 1 (evidence) 
Indikator 2 
Candra Sangat Baik (80) 
Baik (95) 
Zakariya Cukup (65) Baik (75) 


Deskripsi 


Mampu menguraikan lebih dari 2 
contoh manfaat sumber energi serta 
dapat melakukan prosedur pengamatan 
secara mandiri dengan tepat 


Mampu menguraikan 1 contoh manfaat 
sumber energi serta dapat melakukan 
prosedur pengamatan secara mandiri 
dengan tepat 


* peserta didik belum memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 


Nilai 


87,5 


2. Mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi 


nilai akhir 


Capaian tujuan pembelajaran peserta didik 
menjadi bahan yang diolah menjadi nilai akhir 
mata pelajaran dalam kurun waktu pelaporan 
(biasanya satu semester). Untuk mendapatkan 
nilai akhir mata pelajaran tersebut, data 
kuantitatif langsung diolah, sedangkan 


untuk deskripsi, pendidik dapat memberikan 
penjelasan mengenai kompetensi yang sudah 
dikuasai peserta didik, mana kompetensi yang 
belum dikuasai, dan dapat ditambahkan tindak 
lanjut secara ringkas bila ada. 


Penting untuk diperhatikan bahwa pendidik tidak mencampur penghitungan dari hasil asesmen 
formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. 
Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses sehingga asesmen 
formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. 


Dalam mengolah dan menentukan hasil akhir asesmen sumatif, pendidik perlu membagi 
asesmennya ke dalam beberapa kegiatan asesmen sumatif agar peserta didik dapat 
menyelesaikan asesmen sumatifnya dalam kondisi yang optimal (tidak terburu-buru atau 
tidak terlalu padat). Untuk situasi ini, nilai akhir merupakan gabungan dari beberapa kegiatan 


asesmen tersebut. 


Contoh proses pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir 


1) Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan 
pembelajaran dengan data kuantitatif (angka pencapaian) 


m Misalnya, dalam 1 semester ada 6 tujuan m Ketuntasan ditentukan untuk setiap 
pembelajaran untuk mapel IPA, 7 tujuan tujuan pembelajaran, bukan hasil akhir 
pembelajaran untuk B. Indonesia, dan 5 pengolahan nilai sumatif per mata 
tujuan pembelajaran untuk mapel Agama pelajaran. Ketidaktuntasan ditandai (*) 
(contoh hanya 3 mapel, namun cara ini di tujuan pembelajaran tertentu saja. Hal 
dapat berlaku untuk semua mapel). ini bertujuan untuk mengkomunikasikan 


kepada orang tua dan peserta didik tentang 
tujuan pembelajaran mana yang belum 
dituntaskan oleh peserta didik. 


m Asumsi: satuan pendidikan menggunakan 
rentang nilai untuk ketercapaian tujuan 
pembelajaran. Rentang ini bisa sama untuk 
setiap mapel atau berbeda, tergantung 
kesepakatan para pendidik di satuan 
pendidikan. 


Contoh: Para pendidik menyepakati bahwa rentang nilai 0-55 belum mencapai ketuntasan dan 56- 
100 sudah mencapai ketuntasan. 


Nama Peserta Didik : Didi Kelas/Fase Gi 
No. Mata Pelajaran TP11TP21TP3 /TP4 TP5 TPG TP7 Hasil Akhir 
1 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 55* 75 90 83 75,75 
2 Bahasa Indonesia 67 85 bəz 68 90 55 88 
3 Agama 80 60 60 87 


*Belum mencapai kriteria ketuntasan 


2) Bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan 
pembelajaran dengan data kualitatif (skala dengan deskriptor) 


a. 


Perlu bimbingan: peserta didik masih 
kesulitan dan sangat bergantung pada 
bimbingan dalam mencapai tujuan 
pembelajaran dan belum siap memasuki 
pembelajaran lebih lanjut. Perlu 
direkomendasikan untuk menguatkan 
tujuan pembelajaran dengan mengikuti 


remedial. 


b. Cukup: peserta didik masih kesulitan dalam 
mencapai sebagian tujuan pembelajaran 
dan perlu menguatkan tujuan 
pembelajaran yang dipelajari sebelum 
mengikuti pembelajaran selanjutnya 
dengan penekanan pada aspek-aspek yang 
belum dikuasai. 


Baik: peserta didik sudah menuntaskan sebagian besar indikator tujuan pembelajaran dan perlu siap 
mengikuti pembelajaran selanjutnya. 


Sangat baik: peserta didik mengikuti 
pembelajaran selanjutnya dan dilibatkan 
diberikan pengayaan atau tantangan lebih. 


Nama Peserta Didik 
Kelas/Fase 


: Didi 
P7 


Tujuan Pembelajaran 1 


Tujuan Pembelajaran 2 


Tujuan Pembelajaran 3 


Tujuan Pembelajaran 1 


Tujuan Pembelajaran 2 


Tujuan Pembelajaran 3 


Tujuan Pembelajaran 1 


Tujuan Pembelajaran 2 


Tujuan Pembelajaran 3 


Tanda centang diberikan sesuai dengan rubrik ketercapaian yang ada pada masing-masing tujuan 
pembelajaran. 


Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik menjelaskan penguasaan kompetensi pada 
dilakukan dengan membandingkan pencapaian tujuan pembelajaran. Misalnya, “Peserta didik 
hasil belajar peserta didik dengan kriteria menguasai semua indikator tanpa banyak 
ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini menghadapi kesulitan.” 


bukan berupa angka, melainkan kalimat yang 


Contoh asesmen formatif dengan teknik observasi 


Tujuan pembelajaran yang diukur : Mengukur panjang dengan satuan baku 

Asesmen formatif : Observasi pengukuran benda dengan menggunakan 
penggaris 

Instrumen : Lembar observasi pengukuran benda di sekitarku 


Lembar observasi kegiatan Pengukuran Benda di Sekitarku 


Nama Peserta Didik 
Tanggal Pengamatan 


No. Aspek yang diamati Teramati Tidak teramati 
Tujuan pembelajaran mapel Matematika 


1. Dapat menggunakan alat ukur yang sesuai 
secara mandiri 


2. Mampu mengidentifikasi ukuran benda 
berdasarkan hasil pengukuran 


3. Menuangkan hasil pengukuran dalam lembar 
keria 

Dengan menggunakan lembar observasi peserta yang telah mencapai atau melebihi 
tersebut, pendidik dapat memantau pencapaian, dapat diberikan apresiasi atau 
perkembangan dan memberikan umpan balik. tantangan pembelajaran yang lebih tinggi. 
Misalnya, untuk peserta didik yang belum Namun demikian, pendidik dapat memberikan 
mencapai tujuan pembelajaran, diberikan umpan balik lain di luar tujuan pembelajaran 
umpan balik seketika dengan memberikan yang membangun peserta didik secara utuh, 
motivasi dan informasi tambahan atau bisa perilaku maupun kompetensi lain di luar 
memberikan arahan secara bertahap. Untuk mapel yang disasar. 


Contoh asesmen formatif dengan rubrik 


Penilaian Kinerja 
Tujuan pembelajaran 


: “Ayo Ukur Tinggi Badan Temanmu" 
: Mengukur tinggi badan dengan menggunakan satuan baku (cm) 


Instrumen : Rubrik penilaian kinerja pengukuran tinggi badan dengan satuan baku 
Skor 
Indikator 
1 3 4 
Melakukan Kesulitan untuk Dapat memilih Dapat memilih Dapat memilih 
pengukuran memilih dan alat ukur alat ukur yang dan menggunakan 
menggunakan yang sesuai, sesuai, namun alat ukur secara 
alat ukur namun masih masih kesulitan mandiri 
kesulitan dalam dalam mengukur 
menggunakan beberapa objek 
alat ukur dengan bentuk 
yang sulit 
Hasil Kesulitan Hasil pengukuran Hasil pengukuran Dapat 
Pengukuran mengidentifikasi sebagian besar sebagian kecil mengidentifikasi 


hasil pengukuran 


Pendidik menggunakan rubrik untuk mengukur 
ketercapaian peserta didik. Karena asesmen ini 
merupakan asesmen formatif sehingga rubrik 
ini digunakan untuk memberikan umpan balik 
kepada peserta didik. Pendidik juga dapat 
memberikan rubrik ini sebagai asesmen diri dan 
mengajak peserta didik untuk merefleksikan 
prosesnya. 


belum akurat 


belum akurat hasil pengukuran 
(untuk objek- 
objek dengan 


bentuk yang sulit) 


secara akurat 


Pendidik dapat memberikan umpan balik sesuai 
dengan kesulitan yang diamati. Peserta didik 
juga dapat diajak berdiskusi tentang apa yang 
bisa dilakukan untuk memperbaiki prosesnya. 
Pendidik dapat memberikan rekomendasi yang 
perlu dilakukan peserta didik untuk dapat 
meningkatkan skornya. Bagi peserta didik 

yang sudah terlatih, mereka dapat menilai diri 
dan menentukan langkah tindak lanjut atau 
tantangan lebih. 


Pengolahan Hasil Asesmen untuk Rapor 


Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan 
memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. 
Terdapat 2 jenis data, yaitu data hasil asesmen 
yang berupa angka (kuantitatif) serta data hasil 
asesmen yang berupa narasi (kualitatif). 


Pengolahan hasil asesmen dalam bentuk angka 
(kuantitatif) didasarkan hanya pada hasil 


asesmen sumatif, sementara asesmen formatif 
sebagaimana diuraikan sebelumnya, berupa 
data atau informasi yang bersifat kualitatif, 
digunakan sebagai umpan balik untuk 
perbaikan pembelajaran sekaligus sebagai 
bahan pertimbangan menyusun deskripsi 
capaian kompetensi. 


aporan Hasil Asesmen 


Contoh Pengolahan Nilai Rapor: 


Contoh data kuantitatif 


Sumatif Lingkup Materi 


Melakukan 


- Mengukur Panjang | Menguraikan 
Kemana dengan Satuan ciri bangun | Pola Bilangan 
Bolu datar 


Catatan: 


Nilai Rapor 
(Rerata S.AS) 


*pembulatan 


oleh dari Nila 
1tif lingkup materi, dar 


khir semester 


ə Data hasil asesmen formatif dibuat secara terpisah dari rekopitulasi ini. 


. 
Capaian Kompetensi dalam rapor. 


Contoh Pengolahan Data Kualitatif 


SMP 


Contoh di bawah ini adalah pada mata 
pelajaran Informatika SMP (Fase D) elemen 
teknologi informasi dan komunikasi, selama 
satu semester peserta didik mempelajari materi 
tentang antarmuka grafis, surat elektronik, 
peramban web dan mesin telusur, manajemen 
folder dan file, membuat dokumen dengan 
aplikasi perkantoran. Guru telah melakukan 
lima kali sumatif sesuai tujuan pembelajaran 
yang dicapai pada semester tersebut dan satu 
kali sumatif akhir semester. Nilai yang diberikan 
dalam bentuk deskripsi kualitatif sesuai 


Hasil asesmen formatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi 


capaian peserta didik. Nilai akhir semester 
menggambarkan deskripsi kualitas dari capaian 
peserta didik yang menunjukkan adanya hal-hal 
yang belum tercapai dan sudah tercapai oleh 
peserta didik. 


Tabel di bawah ini menunjukkan contoh 
pengolahan data untuk mendapatkan nilai 
kualitatif pada akhir semester berdasarkan 
indikator-indikator yang dicapai oleh setiap 
peserta didik. 


ueqwejad 

Iseyilde sije16 
sIseqjaq enuleyue 
uebunybui wejep 
ueqoşueyləd uep 
“uequueqəd seyyidə 
ueyeun5buəuı 
wejep ue5ulqulq 
nəd yIsew unuleu 
“seyəq ueeyoləSuəd 
Iseyij de ueeunbbuad 
UuBIDIeIdwaw 
jdwela, 


seyəq 
uperoləSuəd sej de 
ueyeunbbuəuı 
wejep ue5ulqulq 
nəd ulseul 

uep I5olouyəş 
ueeunbbuad 
Jen) uep deyis 
wejep uebuiqwiq 
nHəd unweu 'sije16b 
sıseqləq eynuleue 
ueSunybull wejep 
ueqoşueyudəd uep 
uequueləd iseyide 
ueeunbbuad 
ueymnyeaduləui 
jIdwea, 


4əşsəuləş 
YI TEİİN 


SLEAD 

sıseqləq eynulleyue 
uebunyxbul wejep 
uesqoyueyləd upp 
“uequuezəd Iseyilde 
ueeunbbuad 
ueweyewad 
ueyyeySuruəuu nəd 
unuupu “seyuəq 
uperoləSuəd iseyilde 
ueegunbbuad 
WweyewaN 


sije16 

sıseqləq BNWJEJUR 
uebunybui wejep 
uesoşueyləd uep 
“uequuezəd Isy de 
ueeunbbuad 
IWeyewaN 


(HOƏL) 1a)sSaWaS 
HUYv jijewns 


ueqoyueyuəd 
Iseyişde: iesep INI 
uexyeun5Suəuı 
Iseyuəsəld 

uep uəuınyop 
Jengwaw wejep 
uebuiqwiq nəd 


IsejJuasaid uep 
uəuunyop jengwaw 
yun UkIOJU RIA 
Issey de 1esep Ini 
uexyeun5Suəuı 
jIdwela, 


ueqolueyuəd 
iseyilde sesep ini 
ueyeunSSuəuu 
ueSuəp iseşuəsəld 
uep uəulnəyop 
jJengwaw ndulpul 
ölpip eəsəq 


Olnöredd) s mens 


anpin.nsaəş 

Bes lƏplo) UEp 
əl ejojabuaw uep 
Jengwaw ndulPiy 


anynsiəş 

ELEOƏS əlli eloləDuəui 
ndwew wnjaq 
Unweu '1apjoj 
jJengwaw ndwew 


uəlsuə buek 

SƏSE UEyUEpnuləui 
eBbuluəs inpin.nsiə) 
ue5uəp aj uep 
dəpfoy ejo|jabuaw 
uep jengwaw 
Ndwew öıpip enləsəq 


Olnöyedd) 7 aneuins 


uequusesəd 
ueyeunbSSuəuı 
ueueouəd 
ueonəyerəuu Wejep 
ue5ulqulıq nHəd 


ISewJOojuI yejiwaw 
lepued wnjaq 
unweu 'ueqwejad 
ueyeunSSuəuı 
ueueouəd 
ueynəyerəuu ildüledə) 


"SEULO,Uİ yejiwaw 
uep “HE?UuƏUI 

nun uequlesəd 
ueyeunSSuəuu 
nduueulu ıpip enəsəd 


Olnoyedd) £ Mmeuuns 


unuEs ele?əs 
iseylunuloləq uep 
ləins ueyeunbbuəuı 
ndulePiyq 


eseueqləq 

wejep unjues 
wnjaq den '|ains 
jJengwaw ndwew 


“Iensas Buek eseyeq 
uebuap 'unjues 

uep yieq upbuəp 
iseylunuloyləq 
yun rəins 
ueyde.əuəuı Nndwew 
Xİlpip enəsəd 


Olnoyedd) z JLEWNS 


ueselerəqusəq ueninL/Həşeyy AN bun 


ule) Bueso 

eped e/uuəuoduuoş 
-Uəuoduuoy 

up sejaluaw 
ndwew uep sije1b 
siseqjaq BNI IU 
uBdjeunbbuaw 
jdwela, 


ujej buelo 

eped e/uuəuoduluoy 
-Uəuoduuoy) 
ueəyseyəfuəuu 
ndwew uep sije1b 
sıseqiəq eynuleue 
ueyeunbbuəuı 
dwela, 


"eAuuəuoduuoş) 
-uəuoduuoş) up 
sije16 siseqləq 
enueue 
ueyseyəfuəuu nduleul 
MIpIp ezəsəd 


Olpoyedd) Lneuuns 


wieg 


pewyy 


ylpıq 
ehəsəq 
eweN 


ueqwejad 

Iseyilde sije16 
sIseqlaq eynueue 
uebunybui wejep 
ueqoyueyləd upp 
'ueqwejad “seyəq 
uperoləSuəd iseyilde 
uexyeun5Suəuı 
wejep 

ueSulquuq nəd 


seyəq 
uperoləSuəd iseyiilde 
uexyeun5buəuı 
wejep ue5ulqulq 
nHəd yIsew unuleu 
'sije16 siseqləq 
enuleue 
ueSunybul wejep 
ueqoşueyləd uep 
uequueləd iseyilde 
uppunSbuəd 
ueopinyeaduləuu 
jdwela, 


4əşsəuləs 
AYIY tejiN 


sije16 

sıseqləq PjNWJEIUR 
uebunybui wejep 
urojuUDUad uep 
'ueqwead iseyilde 
ueeunbbuad 
ueweyewad 
ueyyeySuruəuu nəd 
unuueu “seyəq 
uPeroləSuəd iseyide 
upeunSbuəd 
İUİEUEULƏYİ 


sije16 

siIseqiaq eynuleyue 
uebunybui wejep 
urjojuBad uep 
“uequuezəd iseyilde 
ueeunbbuad 
IWeyewaN 


(HOƏL) 4ə)3səuləs 
Uy Heuns 


ueqoyueyuəd 
iseyilde: iesep INI 
ueyeunSSuəuı 
Iseyuəsəld 

up uəulnyop 
Jengwaw wejep 
uebuiqwiq nəd 


IsejJuasaid uep 
UawNjJOp jengwaw 
yun UkIOJU RIA 
Issey de 1esep Ini 
ueyeun5Suəuı 
iidüneiər 


ueqoşueyuəd 
Iseyilde sesep ini 
ueyeun5Suəuu 
ueSuəp iseyuəsəld 
uep uəuınyop 
jJengwaw ndulpul 
öilpip eəsəq 


Olmredd) s evins 


ampinasiəq 

Bes səplo) UEp 
Əl eyoqəBuəui un 
ue$5ulqulq nHəd 


anpin.nsaəq 

Bes Əlli 
ejojabuaw ndwew 
WNnjaq UNWeU 4əplo) 
jengwaw ndwew 


uəlsuə buek 

saje UENUEpnuləuı 
ebbuluəs inpn.siə) 
uebuəp ə// uep 
dəplo) ejojabuaw 
uEp jengwaw 
ndwew 3ıpip enəsəq 


Olmpredd) y yneuins 


uequusesəd 
ueyeunbbuəuı 
ueueəouəd 
ueynəyerəul Wejep 
ue5ulquluq nHəd 


IsewJojuI 

yejiwaw Iepued 
uep ueqwejad 
ueBjeuNnGbuaw 
ueueouəd 
ueynəyeyəuu ildüdedə) 


"SEUL O,UI yejiwaw 
uep “HE?ouəUul 

nun ueqwelad 
ueyeunbbuəuı 
nduueu ıpip enəsəd 


Olppredd) £ gevins 


un3uEs ele?əs 
iseylunuloləq uep 
fəins ueyeunbbuəuı 
ndwejnN 


eseyeqiq 

Wejep UNjJUBS IIS 
IsDIUNWOA SG 
MNIUN fəins 
jJengwaw ndwew 


"1ensəs buek eseyeq 
uebuap “umues 

uep eq uebuəp 
IseJIUNWON SG 
yun rəins 
ueyde.əuəuı Ndwew 
MIpIp enəsəd 


Olnredd) z aneuins 


ueselerəqusəq ueninL/Həşely dnəbur 


ure) buelo 

eped pAuuəuoduloy 
-Uəuoduuo) 
ueyseyəfuəuı 
nduueuu uep sije1b 
sıseqiləq eynuleue 
ueyeunSbuəul 
iidüvedə) 


ure) buelo 

eped e/uuəuoduuoy 
-Uəuoduuoy 
ueəyseyəfuəuu 
ndwew uep sije1b 
sıseqsəq eynuleue 
ueyeunbSbuəuı 
dwela, 


"eAuuauodwo) 
-uəuoduuoy) up 
SEIS siseqləq 
enueque 
uBisejaluaw Ndwew 
MIpIp ezəsəd 


Olmöyead) L JHEWNS 


luoz 


Adə? 


ylpıq 
eəsəd 
EUIEN 


aslaAg UEp 

piemioj ueepuəbuəd 
yun seşues 10101 
ESE) 1 Sİ IOJOW 
ISE/e3sul Wejep 
ue5ulqulq nHəd ulsevy 


Yei5UES 10301 ESE) 
LXİU3Sİİ JOJOW ISEJEISUI 
Ibid uep Həşbul 
Iweyewaw UEpns 


19)saWaS AUyV TEN 


"ƏSİƏAƏL 
uep pem uereybueu 
wejep uebuiqwiq nuəd 

unweu 'uepunbuad uep 
uenseSuəd uereySue: 
ej Gus 10201 ESE) | 
MISI JOJOW HISAP LILY 
weyewaw yepng 


12 bues 

10301 BSBJ | HIS! 
JOJOW ISeJeISUI 13) W 
weyewaw yepng 


(11021) 
4əşsəuləŞ Hüyy JILWINS 


əşsəuləs Je eped yneşilenə relu UB edepuaw 
mün ejep ueyejoGuad qoşuo2 upəyinlunuüəui IUI YEMPBQ IP ləqeL 


ƏSHƏAƏL 

UEp p/e/A40, ani mun 
ndwew uinləq unulEN 
“ihəubeuu 4o3yeyuoy 
uep uojing usnd 
Jejajes upxyeunbSuəui 
uerəunSuəd uep 
uense$uəd imi) 
uebuəp esej n3es əansi) 
qoşoul upllepuəSuəd 
uepleyyöuei jengwaw 
ndwew eAueEH 


yynəubeuu JOPjeJUOH 
uep uojing usnd 
Jejajes upxyeunBSuəui 
ƏSHƏAƏL Up "D/E//4O1 
'uepunbuad 
'ue,Insebuad imi, 
uebuap esej n3es əsi) 
1oj0ow uejepuabuad 
urieybur 3enquləly 


“IL3SİI JOJOW 

uenseSuəd xun 
ynəuBeulounələ upbuəp 
MISI) JOJOW ilepuəBuəd 
Isejejsui uebuesewad 
anpəsold ueydeləuəly 


Olnoyedd)  Hmeuuns 


ynəu 5pul 1oşyequos) 
uep uoşınq usnd leləyes 


esej 


NJBS XI3S1/ JOJOW ƏSZƏAƏZ 


UEp piemioj uri bur 
mun ueSulqulq nəd 
Ulseuu 'UNWeN 'esej mes 


Sİ 403001 URI PUNGuUad 


uep uenseSuəd 
uerepuəSuəd 


des 10201 
ESE) n355 Sİ JOJOW 


el B12) 1ulEUEUMƏL N uri buret WweyewaN  XDSİLƏŞİ EE) IWeYyeWAN ecieg 
esej mes 
ISI JOJOW ƏSZƏAƏZ/ ULP 
"D/E//10, 'uepunbuad 
ynəubeul 10PeJUOY “upqnseBbuəd deys 10201 
uep uo)nq usnd yeyəyes UpllepuəSuəd ESE) n35S Sİ JOJOW 
elly ELE? |WeYyeWaIN uri buret WweyewaN  XDSİLƏŞY EE?) IWeYyeEWAIN Inpay 
MISI JOJOW MISI JOJOW “sil yıpıq 
IlepuəSuəd uəuoduloş) ilepuəSuəd ule?eul 4020Uu JSP LIBH eMəsəd 
elly disulid We ye WIN -UHEOPU/ IWPeYeWIN uep siual 1Weye WIN eweN 


(HOƏL) £ H5uun$s (021) Z HEuins (11031) | JI eWNS 


1B BueS 10)0Y SIUSf ESeE4 NILG ))LSİ7 103011 ISEeJEJISUI MASIN 


DIpip əsəd 
uəfo Ieded10) yepns uep redeələ) wnjaq Gue jey-jey eZuepe üeəpyinfünuəui 
buek yIpip e113s3d ueredeə HEp seşilenə) isdibisəp upyuequleSSuəul 


1Ə)SƏUHƏS HUYE İEİN AIpip egiəsəd ueledeə lensəs yeqilenə) isdioysəp nyuəq 
Wejep ueyluəqip Buek TEN SƏşSƏUNƏS 1UyE Heuuns ile) nəs uep 3nqəsiə) 
1əşsəuləs eped ledeəlp buek ueselejaqwad uenİn? rensəs yneuuns ile) xedüdə 
ueoynəyerəul elə) NINH “iey5UES 10201 SİUƏİ ESEL n359 asil JOJOW ISEVEŞSUL 
Həşeuu Hefeyəduləui ıpip eşləsəd dəş)səuləs n35s puleləs “iLus) pBeuək 
ISElE3Suİ JUAL ULI|YLA ISEIJUSSUOH JINS Eped yejepe IUI YeMEQIPp YO1UO) 


DNS 4 


Yei5UES 10301 BsBJ 
LXİU3Sİİ JOJOW ISEJEISUI 
Ibid uep Həşbul 
Iweyewaw UEpns 


aebues 

10301 ESE, 1 JLISI| 
JOJOW ISEye3Su1 HƏşPUN 
weyewaw yepng 


eAujojow 

Ms PL12Y IWeYyeEWaW 
Wnjaq unweu Je bues 
10301 ESE) 1 JIISI| 
JOJOW ISETE3SUİ LHƏşPUN 
IWweyewaw UEpns 


aeues 

10201 ESE, 1 HLISI| 
JOJOW JSU LILY 
IWweyewaw Nad ülsely 


(11031) 


Pe a a a 


Mau bew JOPjeJUOH 
uep uojing ysnd 
Jejajes uprepueSuəd 
uəuoduloy 
ueyeun5Suəuı 
ƏSHƏAƏL UEp "D/5/4101 
'uepunbuad 
'ue,Insebuad ını, 
uebuap esej n3es əsi) 
1oj0ow upllepuəSuəd 
ueleyyöuei Jengwan 


jauh ew JOPjeJUOH 
uep uojing ysnd 
Jejajes uprepueSuəd 
uəuoduloy 
ueyeun5Suəuı 
ƏSHƏAƏN UEp "D/45/4101 
'uepunbuad 
'ue,Insebuad ını, 
uebuap esej n3es əsi) 
10)0w upllepuəbuəd 
ueleyyuei 3enquləly 


“İL3SİI JOJOW 

ueynseSuəd ximun 
ynəuBeulounələ upbuəp 
3sII 403001 I|epuabuad 
Iseleysul ueueseuləd 
anpəsold ueydeləuəly 


Olmpread)  aeumns 


nəv 5pul 1oşyequos) 
uep uoşınq usnd leyəyes 
el B12) 1U1PQEUİƏYVN 


önə bew JoODeJUOH 
uep uoşınq usnd eja es 
el B12) IWeYyeWAN 


MISI JOJOW 
I|epuabuad uauodwod 
elly disulid We ye WIN 


(11021) £ Meuins 


esej mes 

“İL3SİI IOJOW ƏS/ƏAƏZ/ UED 
"D/E/410, 'ue punbuad 
'uensebuad 
uejepuabuad 
uepleyöue. IWeyeWN 


esej mes 

“İL3SİI IOJOW ƏS/ƏAƏZ UED 
“D45//40, "uepunBuəd 
"upnsebuəd 
uerepuəSuəd 
ueley5ue. 1ulEUEUİƏYN 


ISI) LOJOW 
I|epuabuad weew 
-UUE?EUL IWeYeWSIN 


(11021) € Heuins 


deyuEs 10201 
ESE) n358 )L3Sİİ JOJOW 
YhsƏəi 1H IWeYEWAIN 


aeues 

10301 ESE) n3Es öilsi) 
JOJOW JSU SD LILY 
weyewaw wnjag 


MISI 
JOJOW JSU LILI 
uep siual wey wan 


(11031) L Mus 


1B) Bueg 10)0Y SIUAf ESE4 NILG XS 103014 ISEJEJISUI MAIN 


YƏHHDZ 


IHlou?) 


yıpıq 
enəsəd 
eweN 


D. Pelaporan Hasil Belajar 


Pelaporan hasil penilaian atau asesmen 
dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan 
belajar, yang berupa laporan hasil belajar, 
yang disusun berdasarkan pengolahan hasil 
Penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit 
memberikan informasi mengenai pencapaian 
hasil belajar peserta didik. Pada PAUD, selain 
memuat informasi tersebut, laporan hasil 
belajar juga memuat informasi mengenai 
pertumbuhan dan perkembangan anak. 


Satuan pendidikan perlu melaporkan hasil 
belajar dalam bentuk rapor. 


Sebagaimana diuraikan pada prinsip asesmen 
di atas, laporan hasil belajar hendaknya bersifat 
sederhana dan informatif, dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat dan kompetensi 
yang dicapai, serta strategi tindak lanjut bagi 
pendidik, satuan pendidikan dan orang tua 
untuk mendukung capaian pembelajaran. 


Pada PAUD, laporan hasil belajar dapat juga 
ditambahkan informasi tentang tumbuh 
kembang anak. Dalam format laporan terakhir, 
selain laporan ketercapaian CP, ada juga 
informasi tentang tinggi dan berat badan anak, 
kepemilikan NIK serta refleksi orang tua tentang 
perkembangan anak. 


Rapor peserta didik PAUD minimal meliputi 
komponen: 


on... 


Identitas peserta Didik, 

Nama satuan pendidikan, 

Kelompok usia, 

Semester, 

perkembangan dan pertumbuhan anak, 


Deskripsi perkembangan capaian 
pembelajaran, dan 


Refleksi orang tua. 


Komponen rapor peserta didik SD/MI, SMP/ 
MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau sederajat 
minimal memuat informasi mengenai: 


1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 
1 


Identitas peserta didik, 
Nama satuan pendidikan, 
Kelas, 

Semester, 

Mata pelajaran, 

Nilai, 

Deskripsi, 

Catatan guru, 


Presensi, dan 


0. Kegiatan ekstrakurikuler. 


Pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK 
atau sederajat, satuan pendidikan dan pendidik 
memiliki keleluasaan untuk menentukan 
deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yang 
diperoleh peserta didik. Satuan pendidikan 
memiliki keleluasaan untuk menentukan 


mekanisme dan format pelaporan hasil belajar 
kepada orang tua/wali. Pelaporan hasil 
belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada 
setiap akhir semester. Di samping itu, satuan 
pendidikan menyampaikan rapor peserta didik 
secara berkala melalui e-rapor/dapodik. 


Terdapat 3 opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi pada rapor, ketiga opsi tersebut 


sebagai berikut. 


Dalam penyusunan deskripsi capaian kompetensi, pendidik harus mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi 
dan terendah. Untuk melihat capaian kompetensi tertinggi ditandai dengan warna hijau dan capaian 


kompetensi terendah ditantai dengan warna merah. 


@ Capaian terendah 


@ Capaian tertinggi 


1) Penysunan deskripsi berdasarkan Capaian Pembelajaran 


D. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Kimia 
SMA/MA/Program Paket C Setiap Fase 


1. Fase E (Umumnya untuk kelas X SMA/MA/Program 
Paket C) 


Pada akhir fase E, peserta didik memliki kemampuan 
untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif 
dalam memberikan penyelesaian masalah. 
Kemampuan tersebut antara lain mengidentifikasi, 
mengajukan gagasan, merancang solusi, merapi 
keputusan, dan mengkomunikasikan glala 
projek sederhana atau simulasi visual menggunakan 
aplikasi teknologi yang tersedia terkait .. 


Fase E Berdasarkan Elemen 
Elemen Capaian Pembelajaran 


Pemahaman Pada akhir Fase E, peserta didik memiliki 
Biologi kemampuan menciptakan solusi atas 

permasalahan-permasalahan 
berdasarkan isu lokal, nasional atau 
global terkait pemahaman 
keanekaragaman makhluk hidup dan 
peranannya, virus dan peranannya, 
inovasi teknologi biologi, komponen 
ekosistem, dan interaksi antarkomponen, 
serta perubahan lingkungan. 


Pemahaman Peserta didik mampu mendeskripsikan 
Fisika gejala alam dalam cakupan 
keterampilan proses dalam pengukuran, 
perubahan iklim dan pemanasan global, 
pencemaran lingkungan, energi 
alternatif, dan pemanfaatannya. 


Pemahaman Peserta didik mampu mengamati, 

Kimia menyelidiki dan menjelaskan fenomena 
sesuai kaidah kerja ilmiah dalam 
menjelaskan konsep kimia dalam 
kehidupan sehari hari; menerapkan 
konsep kimia dalam pengelolaan 
lingkungan termasuk menjelaskan 
fenomena pemanasan global; 
menuliskan reaksi kimia dan 
menerapkan hukum-hukum dasar kimia; 
memahami struktur atom dan 
aplikasinya dalam nanoteknologi. 


Format Laporan Hasil Belajar (Rapor) 


Kelas D 
Fase :E 
Semester 52) 


Tahun Pelaiaran : 


Nilai 


Mata Pelaiaran Akhir Capaian Kompetensi 


Pendidikan Agama dan 
Blidi Pekerti 


Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, 
berkomunikasi dan mengajukan gagasan, terkait 
dengan inovasi teknologi biologi, komponen 
ekosistem, interaksi antarkomponen, dan perubahan 
lingkungan; menjelaskan fenomena pemanasan 
global; menuliskan reaksi kimia, perubahan iklim 
dan pemanasan global, serta pencemaran 
lingkungan. 


(Hisika, Kimia, Biologi) 


Perlu bimbingan dalam kemampuan merancang 
solusi, dan mengambil keputusan serta penguatan 
dalam menerapkan hukum-hukum dasar kimia. 


2) Penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran 


ATP Fisika Fase E Semester 2 


PB 


Menyaiikan hasil analisis gejala, penyebab, dampak, dan 
solusi atas perubahan iklim, serta pemanasan global 
dalam kehidupan sehari-hari. 


ATP Kimia Fase E Semester 2 


9; 


10. 


"1: 


17: 


Menyafikan rumus kimia dan nama senyawa kimia yang 
berkaitan dengan sumber dan/atau solusi permasalahan 
isu global. 


Menuliskan persamaan reaksi kimia yang lengkap setara 
yang berkaitan dengan fenomena alam sehari-hari atau 
isu global. 


Menganalisis suatu fenomena alam secara kuantitatif 
berdasarkan hukum dasar kimia. 


Merancang, melaksanakan serta mempresentasikan 
percobaan kimia dalam penerapan hukum-hukum dasar 
kimia. 


ATP Biologi Fase E Semester 2 


10. 


11: 


12: 


13: 


14. 


15. 


16: 


17 


Menganalisis bioteknologi yang dapat diterapkan 
dalam pelestarian keanekaragam hayati, khususnya 
mengatasi kelangkaan keanekaragaman hayati dengan 
menyajikan bagan proses bioteknologi dari hasil telaah 
artikel. 


Mengidentifikasi komponen ekosistem dengan 
menyajikan laporan hasil pengamatan ekosistem di 
lingkungan sekitarnya. 


Menyusun jaring-jaring makanan atau rantai makanan 
dari hasil pengamatan ekosistem yang ada di lingkungan 
sekitar. 


Menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen 
ekosistem dengan menyajikan data hasil pengamatan 
di lingkungan sekitar. 


Mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di 
sekitarnya dengan menyajikan laporan hasil 
pengamatan. 


Menganalisis penyebab dan dampak negatif dari 
perubahan lingkungan dengan menyajikan data hasil 
kajian literatur atau pengamatan atau wawancara. 


Mendeskripsikan bioteknologi yang dapat diterapkan 
dalam mengatasi perubahan lingkungan dengan 
menyajikan diagram dari hasil kajian literatur atau 
wawancara. 


Menciptakan solusi terhadap permasalahan lingkungan 
yang ada di sekitarnya dengan melakukan projek 
sederhana. 


Format Laporan Hasil Belajar (Rapor) 


Nama 
NISN 
Sekolah 
Alamat 
lai Nilai 
No. Mata Pelajaran Akhir 
ib Pendidikan Agama dan 
Budi Pekerti 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 80 


(Fisika, Kimia, Biologi) 


Kelas 
Fase 
Semester 
Tahun Pelajaran : 


Capaian Kompetensi 


Fisika: 
Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam 


menyajikan hasil analisis gejala, penyebab, dampak, 
dan solusi atas perubahan iklim, serta pemanasan 
global dalam kehidupan sehari-hari. 


Kimia: 
Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam 


- menyajikan rumus kimia dan nama senyawa 
kimia yang berkaitan dengan sumber dan/atau 
solusi permasalahan isu global; dan 

menuliskan persamaan reaksi kimia yang lengkap 
setara yang berkaitan dengan fenomena alam 
sehari-hari atau isu global. 


Perlu penguatan dalam Menganalisis suatu 
fenomena alam secara kuantitatif berdasarkan 
hukum dasar kimia, merancang, melaksanakan serta 
mempresentasikan percobaan kimia dalam 
penerapan hukum-hukum dasar kimia. 


Biologi: 
Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam 


menganalisis bioteknologi yang dapat 
diterapkan dalam pelestarian keanekaragaman 
hayati; 

mengidentifikasi komponen ekosistem dengan 
menyajikan laporan hasil pengamatan ekosistem 
di lingkungan sekitarnya; 

menyusun jaring-jaring makanan atau rantai 
makanan dan hasil pengamatan ekosistem yang 
ada di lingkungan sekitar; 

menganalisis interaksi yang terjadi antar 
komponen ekosistem dengan menyajikan data 
hasil pengamatan di lingkungan sekitar; 
mengidentifikasi perubahan lingkungan yang 
terjadi di sekitarnya dengan menyajikan laporan 
hasil pengamatan; dan 

mendeskripsikan bioteknologi yang dapat 
diterapkan dalam mengatasi perubahan 
lingkungan dengan menyajikan diagram dari 
hasil kajian literatur atau wawancara. 

Perlu bimbingan dalam kemampuan menciptakan 
solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada 
di sekitarnya dengan melakukan projek sederhana. 


3) Penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi 
yang sudah diberikan 


Sumatif Lingkup Materi Sumatif Akhir Semester* 
Cuaca di Nama-nama | Konsep | Membedakan NA NA Sumatif | Nilai Rapor 
Nama Sekitarku Hari dan Bulan; Waktu | Siang-malam ., Non Akhir (Rerata $ 4 AS) 
A Sumatif Tes 
Murid Tes Semester 
(S) *pembulatan 
Sumatif 1| Sumatif2 Sumatif 30 Sumatif 4 (AS) normal 


Edo (85) 76 (60) (83) 76t - Tə 75 75,5 


Nama :E 


Ilmu Pengeta Menuniukkan perxilisssah yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca 
dan membedakan siang-malam. 
75,5 
Perlu pendampingan dalam memahami konsep waktu jam, menit, detik, 
perlu pembimbingan lebih lanjut agar kemampuan tersebut dikuasai secara 
konsisten. 


Contoh Rapor SD 


Format Laporan Hasil Belajar (Rapor) 


Nama Peserta Didik : Edo Kelas zl (Tiga) 
NISN : 00310073 Fase £B 

Sekolah : SD Cerdas Berkarakter Semester 31 

Alamat : Jl. Bijaksana No. 1 Tahun Pelajaran : 2020/2021 


Es Mata Pelajaran — Capaian Kompetensi 


Pendidikan Agama dan Budi 


Pekerti 
2 Pendidikan Pancasila dan Menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila 
Kewarganegaraan dan mampu menerapkan dalam kehidupan 
85 sehari-hari. 
Perlu bantuan dalam membedakan hak dan 
kewajiban. 

3 Bahasa Indonesia Menunjukkan penguasaan dalam 
mengidentifikasi kosakata baru dengan bantuan 
kalimat. 

65 
Perlu bimbingan dalam menjelaskan instruksi 
lisan terkait tujuan berkomunikasi dengan orang 
lain. 

4 Matematika Menunjukan penguasaan yang baik dalam 
mengukur luas dengan menghitung jumlah bujur 

80 sangkar berukuran 1 cm? 
Perlu bantuan dalam membulatkan bilangan ke 
nilai tempat terdekat. 
dst. 

1 Pramuka Baik, mampu menerapkan Dvvi Darma maupun Dasa Darma, 

cakap memahami sejarah dan teknik kepramukaan. 

2 Sepak Bola Baik, menguasai teknik dasar dribbling dan passing serta 

mampu bekerja sama dalam tim. 
dst. 
Ketidakhadiran 
Sakit kan Tempat, Tanggal rapor 
Izin ...hari 
Tanpa Keterangan ...hari 
TTD Orang Tua Peserta Didik TTD Wali Kelas 


TTD Kepala Sekolah 


Gambar 5.1. Contoh format rapor SD 


Catatan : 


1. Format rapor di atas dapat disesuaikan berdasarkan struktur kurikulum masing-masing jenjang. 


2. Deskripsi capaian kompetensi peserta didik berisi informasi tentang kompetensi yang sudah 
dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Deskripsi ditulis menggunakan kalimat positif 
dan memotivasi. 


Untuk melengkapi pelaporan, satuan pendidikan dapat juga menambahkan bentuk laporan lainnya, 
seperti portofolio, diskusi/konferensi, pameran karya, dan skill passport. 


a. Portofolio 


Portofolio bertujuan untuk melihat perkembangan belajar peserta didik melalui dokumentasi hasil 
karya peserta didik. Isi portofolio adalah hasil karya yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan 
hasil diskusi dengan pendidik. Portofolio juga perlu dilengkapi refleksi pendidik dan peserta didik 
terhadap pencapaian pembelajaran selama ini. 


aa ma find te create span aydi maguai peria. 
es (Aç AV 


boza Serama ü mək sə biş 


Gambar 5.2. Contoh Portofolio 
(Sumber foto: Sekolah Cikal Cilandak, Jakarta dan SD Negeri Mampang Prapatan 02 Pagi, Jakarta) 


b. Diskusi/Konferensi 


Diskusi/konferensi bertujuan untuk berbagi informasi capaian hasil belajar antara pendidik, peserta 
didik, dan orang tua. Diskusi/konferensi dapat dilakukan dalam suasana formal maupun informal. 


Gambar 5.3. Contoh Kegiatan Diskusi/ Konferensi 
(Sumber foto: Sekolah Cikal Cilandak, Jakarta) 


c. Pameran Karya 


Pameran karya berperan sebagai bentuk perayaan proses belajar dan juga sebagai asesmen sumatif. 
Dalam pelaksanaan pameran karya, orang tua, komunitas sekolah, peserta didik, dan pendidik dari 
sekolah lain dapat diundang untuk saling belajar dan mendapatkan umpan balik dari audiens yang 
lebih luas. 


Gambar 5.4. Contoh Kegiatan Pameran Karya 


(Sumber foto: SDN 164 Karangpawulang, Bandung, Jawa Barat) 


d. Skill Pasport 


Skill passport merupakan catatan kompetensi yang dikuasai selama peserta didik belajar di SMK dan 
dunia kerja. Skill passport memudahkan peserta didik, pendidik, dan dunia kerja untuk menerapkan 
pengendalian berbasis identitas melalui catatan uji kompetensi yang dapat diverifikasi. 


Standar 
Kompetensi / 
Kode SKKNI 


Kriteria Unjuk Kerja 


Skill passport SMK-TKR/Otomotif 


Konsep motor bakar 2 langkah siklus 
Otto sesuai referensi dijelaskan (siklus 
Otto, siklus motor bensin 2 langkah, 
diagram PV motor bensin 2 langkah) 
Konsep motor bakar 4 langkah siklus 
Otto sesuai referensi dijelaskan (siklus 
motor bensin 4 langkah dan diagram 
PV motor bensin 4 langkah) 

Daya motor (engine performance) pada 
siklus Otto dan Diesel sesuai referensi 
dijelaskan ( perhitungan usaha, daya, 
momen punter, efisiensi mekanik, 
efisiensi volumetric dan efisiensi 


Menjelaskan 
proses mesin 
konversi energi 
(teori teknologi 
dasar otomotif) / 
OTO.KR.01.001.03 


thermis) 


Konsep motor listrik sesuai referensi 
dijelaskan (prinsip kerja dan 
karakteristik motor listrik) 

Konsep generator listrik sesuai 
referensi dijelaskan (prinsip kerja dan 
karakteristik generator listrik 


Mekanisme Kenaikan Kelas dan Kelulusan 


Satuan pendidikan memiliki keleluasaan 

untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. 
Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan 
mempertimbangkan laporan kemajuan belajar 
yang mencerminkan pencapaian peserta didik 
pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler 
serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran. 


Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta 
didik sebagai dasar penentuan kenaikan 

kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. 
Penilaian pencapaian hasil belajar peserta 
didik untuk kenaikan kelas dilakukan dengan 
membandingkan pencapaian hasil belajar 
peserta didik dengan kriteria ketercapaian 
tujuan pembelajaran. 


Pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap 
capaian peserta didik menjadi salah satu praktik 
yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka. 
Penggunaan fase dalam Capaian Pembelajaran 
adalah salah satu alasan mengapa peserta 
didik dapat terus naik kelas bersama teman- 
teman sebayanya meskipun ia dinilai belum 
sepenuhnya mencapai kompetensi yang 
ditetapkan dalam Capaian Pembelajaran di fase 
sebelumnya atau tujuan pembelajaran yang 
ditargetkan untuk dicapai pada kelas tersebut. 
Ilustrasi berikut diharapkan dapat menjelaskan 
bagaimana proses belajar dalam suatu fase 

dan lintas fase dapat berjalan seiring dengan 
kenaikan kelas. 


Ilustrasi 1: kenaikan kelas dalam fase yang 
sama. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, 
pendidik menyusun alur tujuan pembelajaran 
dalam satu fase secara kolaboratif. Sebagai 
contoh, guru Kelas III perlu berkolaborasi 
dengan guru Kelas IV dalam menyepakati alur 
tujuan pembelajaran yang akan digunakan. 
Mereka kemudian menyepakati tujuan-tujuan 
pembelajaran mana yang perlu dicapai di Kelas 
İH, dan tujuan pembelajaran mana yang akan 
dipelajari di Kelas IV. 


Ketika ada peserta didik yang tidak dapat 
mencapai tujuan pembelajaran tertentu 
hingga akhir tahun ajaran di Kelas III, maka 
guru kelas Ill perlu menyampaikan hal tersebut 
kepada guru Kelas IV agar pembelajaran di 
kelas IV tersebut dapat menyesuaikan dengan 
kebutuhan peserta didik. Selain itu, pada 

awal tahun ajaran guru pun dianjurkan untuk 
melakukan asesmen di awal pembelajaran 
untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik. 
Dengan demikian, peserta didik tadi dapat terus 
naik kelas, tidak perlu tinggal kelas di Kelas III. 


Ilustrasi 2: kenaikan kelas antara dua fase 
yang berbeda. Contoh lain adalah kenaikan 
kelas dari Kelas IV (Fase B) ke Kelas V (Fase C). 
Apabila terdapat peserta didik yang belum 
mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam 
Fase B, hal ini perlu diidentifikasi oleh guru 
Kelas V sejak awal tahun ajaran. Informasi 
tentang tahap capaian peserta didik ini perlu 
dikomunikasikan oleh guru Kelas IV, dan 

juga diidentifikasi melalui asesmen di awal 
pembelajaran Kelas V. Untuk peserta didik yang 
belum menuntaskan Fase B, pendidik dapat 
mengulang konsep atau materi pelajaran 

yang belum dikuasai peserta didik sebelum 
peserta didik tersebut mempelajari materi yang 
terkandung dalam Capaian Pembelajaran Fase 
C. Dengan demikian, peserta didik dapat terus 
naik kelas. 


Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa satuan pendidikan tidak perlu menentukan kriteria 

dan mekanisme kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis (automatic 
promotion). Pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning yang sangat 
sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai tahap capaian (teaching 
at the right level). Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam 
setiap pertemuan, namun bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian 
tujuan pembelajaran perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perlakukan khusus agar dapat 
mencapainya. Dengan kata lain, tindakan untuk peserta didik yang berisiko tidak seharusnya 
menunggu hingga tahun ajaran, tetapi perlu segera diberikan. 


Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada 
mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai 
sampai saatnya kenaikan kelas, maka pada 
rapor peserta didik tersebut dituangkan nilai 
aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa 
peserta didik tersebut masih memiliki tujuan 
pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas 
berikutnya. 


Dalam proses penentuan peserta didik tidak 
naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan 
pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak 
naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila 
seluruh pertimbangan dan perlakuan telah 
dilaksanakan. Banyak penelitian menunjukkan 
bahwa tinggal kelas tidak memberikan 

manfaat signifikan untuk peserta didik, bahkan 
cenderung memberikan dampak buruk 


terhadap persepsi diri peserta didik (Jacobs & 
Mantiri, 2022; OECD, 2020; Powell, 2010). Di 
berbagai negara, kebijakan tinggal kelas secara 
empiris tidak meningkatkan prestasi akademik 
peserta didik, terutama yang mengalami 
kesulitan belajar. Dalam survei PISA 2018, skor 
capaian kognitif peserta didik yang pernah 
tinggal kelas secara statistik lebih rendah 
dibandingkan mereka yang tidak pernah 
tinggal kelas (OECD, 2021). Hal ini menunjukkan 
bahwa mengulang pelajaran yang sama selama 
satu tahun tidak membuat peserta didik 
memiliki kemampuan akademik yang setara 
dengan teman-temannya, melainkan tetap 
lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena yang 
dibutuhkan oleh peserta didik tersebut adalah 
pendekatan atau strategi belajar yang berbeda, 
bantuan belajar yang lebih intensif, waktu yang 
sedikit lebih panjang, namun bukan mengulang 
seluruh pelajaran selama setahun. 


Dalam hal terjadi kasus luar biasa, jika terdapat 
banyak mata pelajaran yang tidak tercapai 
oleh peserta didik dan/atau terkait isu sikap 
dan karakter peserta didik, maka satuan 
pendidikan dapat menetapkan mekanisme 


Contoh isu 


Peserta didik mempunyai tujuan 
pembelajaran yang belum tuntas 
(ada tujuan-tujuan pembelajaran 
yang hasilnya belum memenuhi 
pencapaian minimum). 


untuk menetapkan peserta didik tidak naik 
kelas. Namun demikian, keputusan ini sebaiknya 
dipertimbangkan dengan sangat hati-hati 
mengingat dampaknya terhadap kondisi 
psikologis peserta didik. Selain itu, tinggal kelas 
juga memberatkan secara ekonomi. Hasil tes 
PISA 2018 menunjukkan bahwa di berbagai 
negara, mayoritas siswa yang pernah tidak 

naik kelas adalah siswa dari keluarga kelas 
menengah ke bawah (OECD, 2020). Ketika 
mereka tinggal kelas, biaya untuk mengulang 
satu tahun belajar memberatkan keluarga 
sehingga mereka semakin rentan putus sekolah. 


Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas 
adalah kebijakan yang tidak efisien. Peserta 
didik harus mengulang semua mata pelajaran 
untuk jangka waktu satu tahun penuh, padahal 
mungkin bukan itu yang menjadi kebutuhan 
belajar mereka. Berikut ini adalah contoh- 
contoh isu yang biasanya menjadi faktor 
pendorong keputusan tidak naik kelas, serta 
alternatif solusi yang lebih sesuai dengan 
perkembangan dan kesejahteraan (well-being) 
peserta didik. 


Pertimbangan yang bisa diambil sekolah 


Peserta didik dapat dipertimbangkan naik di kelas berikutnya 
dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan 
tujuan pembelajaran yang belum tercapai/tuntas. 


Contoh isu 


Peserta didik mempunyai 
masalah absen/ketidakhadiran 
yang banyak (Banyaknya jumlah 
ketidakhadiran disepakati oleh 
satuan pendidikan) 


Pertimbangan yang bisa diambil sekolah 


Dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan 
ketidakhadiran. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi 
keluarga (siswa yang membantu orang tua bekerja karena 
alasan ekonomi) atau masalah kesehatan peserta didik, maka 
dapat dipertimbangkan naik dengan catatan khusus. 


Jika alasan ketidakhadiran karena “malas”, meskipun kecil 
kemungkinan untuk naik kelas; peserta didik tetap dapat 
dipertimbangkan naik dengan catatan di rapor bagian sikap 
yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misalnya, 
permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam 
jangka waktu satu tahun dengan cara konseling atau 
behavior treatment lain. 


Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat 
mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin, sehingga tidak 
terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dari peserta didik 
di akhir semester. 


Keterlambatan psikologis, 
perkembangan, dan/atau 
kognitif 


Mekanisme Kelulusan 


Untuk menilai pencapaian hasil belajar 

peserta didik sebagai dasar kelulusan dapat 
berdasarkan penilaian sumatif, yang dapat 
dialkukan dalam bentuk tes tulis, tugas untuk 
performa, portofolio, atau kombinasi. Penilaian 
pencapaian hasil belajar peserta didik untuk 
kelulusandilakukan dengan membandingkan 
pencapaian hasil belajar peserta didik dengan 
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 


Penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh 
satuan pendidikan dilaksanakan pada semester 
ganjil dan/atau semester genap pada akhir 
jenjang dengan mempertimbangkan capaian 
kompetensi lulusan. 


Peserta didi bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dengan 
catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam 
memahami pelajaran dan/ atau mendapatkan layanan 
konseling 


Seperti halnya kenaikan kelas, penentuan 
kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. 
Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan 
dilakukan dengan mempertimbangkan 
laporan kemajuan belajar yang mencerminkan 
pencapaian peserta didik pada semua mata 
pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain 
pada: 


a. kelas V dan kelas VI untuk sekolah dasar 
atau bentuk lain yang sederajat; dan 

b. setiap tingkatan kelas untuk sekolah 
menengah pertama atau bentuk lain yang 
sederajat dan sekolah menengah atas atau 
bentuk lain yang sederajat. 


Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/ 
program pendidikan setelah: 


a. menyelesaikan seluruh program 
pembelajaran; dan 


b. mengikuti penilaian sumatif yang 


diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 


Catatan: 


Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan/ 
program pendidikan yang bersangkutan. 


Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/ 
program pendidikan diberikan ijazah. Ijazah 
diberikan pada akhir semester genap pada 
setiap akhir jenjang. Ketentuan mengenai 
ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


e Untuk PAUD tidak memiliki evaluasi untuk kelulusan, tetapi diharapkan anak yang telah 
menyelesaikan fase pondasi (PAUD) dapat mencapai profil peserta didik yang tergambar 


dalam STPPA. 


ə Pendidik perlu memonitor dan mengkomunikasikan sepanjang proses pembelajaran 
dan bukan hanya di akhir semester/tahun, misalnya terhadap permasalahan kehadiran, 
seharusnya tidak diketahui di akhir tahun; namun sudah ada intervensi sebelumnya. 


ə Kenaikan kelas/kelulusan bukan menjadi hukuman bagi siswa. Pendidik bekerja sama 
dengan orangtua untuk mendeteksi permasalahan di sepanjang proses pembelajaran. 
Dengan demikian jika ditemui permasalahan, maka dapat segera diatasi dan diberikan 


intervensi. 


ə Pendidik menggunakan umpan balik/refleksi untuk mengetahui dan menentukan strategi 
untuk membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan pada sepanjang proses 


pembelajaran. 


